Anak Kecil Di Taman Belakang Sekolah 


Dulu waktu masih kecil aku suka main sendirian bahkan 
waktu di sekolahpun aku masih sering main sendirian. 
Dirumah, aku gak pernah keluar buat main sama teman- 
teman, aku lebih sering main sendiri diteras samping. 
Ayahku bekerja disalah satu Perusahaan Swasta dibagian 
keamanan, Ibuku berjualan makanan dikantin sekolah dekat 
rumahku. Sebelum berjualan ibuku selalu mengantarku ke 
sekolah yang letaknya cukup jauh dari rumah. Waktu itu 
belum banyak yang menggunakan motor, jadi ibu 
mengantarku dengan sepeda kadang juga naik becak. 


Disekolah aku gak punya banyak teman dan juga aku gak 
suka bermain diluar kelas. Waktu istirahat aku lebih sering 
warnain buku gambar dan main mainan yang ada dikelas. 
Gak tau kenapa aku suka banget duduk dibangku dekat 
jendela sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba aja aku ngeliat ada 
anak kecil main disana. Mereka lari-larian sambil ketawa- 
ketawa, aku terus ngeliatin mereka main. Salah satu dari 
mereka ada yang ngeliat aku dan lari ke arah jendela 
dimana aku ngeliat mereka. Dia senyum dan ngajak aku 
main sama mereka. Aku seneng banget bisa main sama 
mereka gak tau kenapa aku nyaman aja temenan sama 
mereka. 


Awalnya aku kira mereka teman-teman dari kelas lain 
karena aku gak pernah liat mereka sebelumnya. Tapi lama- 
kelamaan guruku mulai curiga kenapa aku sering main di 
taman belakang sendirian padahal pintu ke taman itu gak 
pernah dibuka. Besoknya guruku ngikutin aku ketaman 
belakang sekolah, guruku bener-bener kaget karena disana 
gak ada anak-anak lain selain aku. 


"Nak, kamu main sama siapa disini ? Kenapa kamu selalu 
main disini, padahal disini gak ada siapa-siapa.?" 


"Disini aku gak sendiri kok bu, ada teman-teman lain yang 
main disini, mereka disamping aku." 


"Ya sudah kalau gitu, ayo masuk ke kelas sebentar lagi kita 
mau pulang." 


Dari kejadian itu aku gak pernah lagi disuruh main ke taman 
belakang, bahkan pintunya dijaga sama satpam. Jendela 
tempat aku suka ngeliat merekapun ditutup dan gak boleh 
dibuka. Aku juga gak dibolehin main di kelas sendirian, 
kalau jam istirahat aku selalu di ajak main keluar dan buku 
gambar menjadi mainan favoritku. 


Pernah aku coba untuk ke taman belakang lagi kebetulan 
penjaganya lagi pergi, aku coba buka pagarnya tapi dikunci. 
Aku Cuma bisa ngeliat mereka main dari pintu pagar yang 
dikunci, guruku yang lainpun jadi lebih memperhatikanku 
sampai ibu di kasih tau kalau aku suka main sendirian. 
Orangtuaku gak tau kalau aku suka main sendirian yang 
mereka tau aku suka main sama teman-teman lain yang 
ternyata bukan manusia. 


Semenjak kejadian itu banyak teman-teman yang bilang 
aku aneh bahkan gak ada yang mau temenan sama aku. 
Mereka juga suka gangguin aku kalau lagi warnain buku 
gambarku. Aku pergi kalau mereka udah gangguin aku, aku 
suka duduk di bangku dekat pintu pagar ketaman belakang. 
Disana temen-temen aku suka ngeliat gambar yang aku 
warnain, mereka juga sering bilang kalau mau ketemu 
mereka aku gak harus ketaman belakang cukup duduk di 
bangku dekat pintu pagar aja mereka pasti dateng. 


Aku temenan sama 'mereka' cukup lama, gak cuma sekali 
aku ketauan ngobrol sendiri dan sering main sendiri. Guruku 


juga memaklumi keadaanku saat itu, mereka juga sering 
mengajakku mengobrol atau bermain ayunan. 


"Fi di belakang kamu sering main sama siapa ? Kok temen- 
temennya gak di ajak main disini, disini kan banyak temen- 
temen yang lain juga mungkin aja temen-temen kamu bisa 
main sama yang lain." Itulah yang selalu ditanyakan oleh 
guru saat di kelas. Aku juga sering di nasehati supaya gak 
main sama 'mereka' lagi. Tapi tetep aja besoknya aku main 
sama mereka lagi. 


Anak kecil di taman belakang sekolah, adalah sosok 
pertama yang aku lihat. Aku gak pernah mikir kalau mereka 
adalah makhluk astral, aku juga gak tau kenapa Cuma aku 
yang bisa ngeliat mereka dan main sama mereka. Yang aku 
tau mereka gak seperti teman-teman di kelasku, mereka 
seperti orang luar dengan rambut kecoklatan dan kulit yang 
putih. 


Cerita ini dari pengalamanku sendiri, aku gak maksa kalian 
supaya suka sama ceritanya karena cerita aku buat supaya 
kalian tau gimana rasanya bisa ngeliat apa yang orang lain 
gak bisa liat. Disini juga aku bakal share pengalaman apa 
aja yang aku alamin selama ini... 


Pbm, Februari 2018 


Refi 


Pohon Mangga 


Jadi waktu pulang sekolah, aku tuh sering main diteras 
samping. Disana ada pohon mangga miring (pohonnya udah 
mau roboh tapi di kasih kayu penyangga supaya gak 
langsung roboh ke tanah). Aku suka main disana, setiap 
pulang sekolah atau pulang ngaji pasti aku main kesana 
duduk di pohon mangga yang miring sambil nunggu nenek 
jemput aku. Ibuku udah nyuruh aku untuk langsung pulang 
ke rumah nenek tapi aku gak mau, jadinya aku nunggu 
dirumah sampai nenek jemput aku. Aku duduk diteras 
sambil main masak-masakan, aku sengaja ngumpetin 
mainan di belakang kursi jadi kalau belum di jemput aku 
bisa main dulu. Dirumah aku sering ngerasa ada yang 
ngeliatin tapi pas di lihat gak ada orang, aku juga sering 
denger suara aneh yang gak tau dari mana asal suaranya. 
Kata tetangga di sekitar rumahku kalau malam-malam 
sering ada suara orang nangis. Aku juga sering dilarang 
main sendirian katanya gak baik kalau main sendiri nanti 
ada yang nemenin. Orangtua juga gak terlalu membatasi 
aku ya, aku tetep disuruh main tapi di awasin makanya aku 
sering dititipin dirumah nenek. 


Jadi malam itu sekitar jam 2 dini hari, ibuku udah bangun 
untuk masak buat jualan di kantin sekolah. Aku dikamar 
jagain adek yang masih tidur. Tiba-tiba aja aku ngerasa gak 
enak banget, aku lari ke dapur ngelihat ibu yang lagi masak. 
Abis itu balik lagi ke kamar, terus aku denger ada suara 
orang nangis dari arah pintu samping. Suara jelas banget, 
ibuku lari ke kamar langsung meluk aku sama adek dan 
baca do'a-do'a. Suara itu makin kedengaran dan itu deket 
banget. Cukup lama akhirnya suara itu ilang dan suasana 
dirumah juga balik normal lagi. Aku sempet nanya ke ibu itu 
siapa yang nangis tapi ibu bilang bukan apa-apa 


"Bu, kok di teras samping ada yang nangis. Kenapa gak di 
ajak masuk aja kan kasian dia pasti takut bu." 


"Itu bukan orang lain atau tetangga kita Fi, itu hantu yang 
kemarin dibilang sama Tante Santi tetangga depan rumah 
kita. Fifi harus inget pesen ibu, kalau fifi denger suara aneh 
lagi fifi gak boleh keluar." Itu pesan ibu yang selalu aku 
inget sampai sekarang, tapi bukan aku kalau tidak melihat 
langsung siapa yang suka jahil. 


Besok paginya tetanggaku ada yang bilang kalau ada yang 
ngeliat seorang wanita duduk di dekat sumur umum sambil 
nangis. Tangisannya itu bikin semua orang takut. Ternyata 
Tante Kunti yang sering mampir kerumah warga sambil 
nangis. 


Dua hari setelah kejadian itu, keadaan di sekitar rumah 
udah aman udah gak ada lagi yang nangis setiap 
malamnya.Tapi malam itu beda banget gak kayak malam- 
malam lainnya, aku sama adek udah gak tidur di kamar 
kami lagi. Soalnya ibu takut kalau aku teriak-teriak tengah 
malam, makanya kami berempat tidur di ruang tengah jadi 
Ibu dan Ayah gantian jagain kami. Sekitar jam 1, tiba-tiba 
aja aku kebangun dan gak bisa tidur karena aku ngerasa 
takut banget. Aku lihat semuanya udah tidur nyenyak 
mungkin capek tiap malam harus begadang buat jagain 
aku. Aku coba buat tidur lagi tapi tetap aja gak bisa tidur, 
aku ngelihat kearah pintu dapur disana aku ngelihat sosok 
ibu-ibu pakek baju panjang warna merah. Sosok itu kayak 
mau keluar dari dalam, aku takut banget dan aku tutup 
muka pakek boneka sambil nangis ketakutan. Untungnya 
ibu cepet bangun dan langsung meluk aku sambil baca 
do'a, Ayah juga ikut bangun karena denger suara aku. 


"Tadi disana ada orang masuk pakek baju merah panjang. 
Disana dia ngelihat kearah sini, dia ngelihat fifi. Fifi takut." 


Ayah bangun dan langsung ngelihat kearah pintu belakang, 
tapi gak ada orang dan pintunya masih terkunci. Besok 
paginya, orangtuaku dateng kerumah seorang Ustadz buat 
nanyain keadaanku karena sejak kejadian itu aku jadi takut 
dan gak mau pulang kerumah. Alhamdulillah, aku gakpapa 
Cuma syok aja karena ngelihat sosok itu. 


“Jadi, waktu aku masih kecil aku suka banget bangun 
tengah malam dan sampai sekarang pun aku masih bangun 
tengah malam juga. Aku tuh sering denger suara orang 
ngetuk pintu, ada yang ketawa, ada yang main sambil lari- 
larian dan itu yang bikin aku gak bisa tidur. Dan dulu aku 
suka banget main di teras samping disana aku main sendiri 
tapi aku ngerasa kalau aku gak main sendiri jadi aku kayak 
punya temen main. Kalau kata ibu sih di halaman belakang 
rumah itu tempat merekalah. Emang sih mereka gak ganggu 
tapi tetep aja aku yg ngeliat mereka pasti takut. Dan pohon 
mangga itu tempat Tante Kunti kalau malam-malam, dia 
juga yang sering nakutin aku dan anak-anak kecil kalau 
main diteras 


Pbm, Februari 2018 
Trim's 


Refi 


Toilet Sekolah 


Waktu itu pada saat pelajaran Olahraga, aku sama temen- 
temen suka ganti baju di UKS soalnya letaknya yg emang 
gak jauh dari kelas dan juga disana suka jadi tempat 
istirahat kami kalau capek abis olahraga. Kenapa gak 
dikelas? Karena dikelas suka rebutan sama anak cowok. 
Singkatnya, ruang UKS lagi di gak bisa di pakai karena lagi 
ada perbaikan jadinya kami ganti baju di toilet. Yang lain 
udah selesai ganti bajunya dan aku belum ganti baju sama 
sekali. Setelah temen-temen yang lain udah balik ke kelas, 
aku ganti baju di salah satu toilet yg paling ujung. Disana 
aku kayak ngerasa biasa aja dan gak kepikiran kalau ada 
sosok disana. 


Setelah udah selesai semuanya aku gak langsung balik ke 
kelas soalnya aku penasaran sama ruangan di seberang 
toilet. Aku jalan kesana karena penasaran sama ruangan itu. 
Ruangannya gelap dan lembab banget aura disana juga gak 
enak banget, aku juga tiba-tiba sesak nafas kayak udara 
disana gak ada udara. Aku langsung keluar karena aku 
bener-bener gak bisa nafas disana. 


Pas istirahat aku buru-buru ke toilet soalnya udah kebelet 
banget dan nyampe kesana itu rame banget sama kakak 
kelas yang lagi ganti baju, jadinya aku nunggu di deket bak 
penampungan air yang ada di dalem. Aku inget sama 
ruangan tadi yg aku datengin, aku langsung kesana dan 
yang aku rasain itu sama kayak tadi pagi pas ganti baju, 
tapi kali ini aku ngeliat ada bayangan yang masuk ke 
ruangan yang di ujung. Baru mau kesana ada yang narik 
aku keluar dari sana. 


"Dek ngapain kamu kesana, ruangan itu gak boleh 
dimasukin."kata salah satu kakak kelas yang narik tanganku 


tadi 


"Emangnya kenapa Kak, lagian disana gak ada apa-apa kok. 
Aku juga Cuma mau liat-liat aja."elakku saat itu 


"Pokoknya kamu gak boleh kesana, disana itu ada 
penunggunya. Bahaya kalau penunggunya marah. Kalau 
kamu kesana lagi kakak bilangin sama penjaga 
sekolah."ancamnya. 


Aku penasaran sama ruangan itu, tapi aku juga takut sama 
ancamannya bisa-bisa pagar samping gak dibukain lagi oleh 
penjaga sekolah kalau aku telat. Bingung banget disatu sisi 
aku penasaran sama ruangan tadi disisi lain aku juga gak 
mau kakak kelas tadi sampe ngasih tau penjaga sekolah. 


Akhirnya aku cari tau info tentang ruangan kosong di toilet 
dan ternyata usut punya usut ternyata disana ada sosok 
perempuan dan katanya disana penunggunya serem 
banget, dulunya ruangan itu toilet tapi karena gak pernah di 
pakek akhirnya di bongkar dan di jadiin gudang. Dan selama 
jadi gudang disana orang sering denger suara kayak benda 
jatuh terus kayak ada yang buka pintu padahal disana gak 
ada orang dan ruangan itu di kunci. 


Ceritanya gak serem ya? Iya, karena waktu masih SD aku 
suka ngeliat 'mereka' dan suka gak bisa bedain mana orang 
mana yg bukan. Sampe sekarang juga sih, aku masih suka 
bingung aja. 


Disini aku cuma mau cerita apa yang aku alamin. Kenapa 
gak cerita sama keluarga atau temen? Jawabannya simpel, 
karena mereka gak ada yang percaya sama aku. Mereka 
suka bilang kalau aku aneh, suka menyendiri, pendiam, dsb. 
Itu makanya aku lebih sering nulis apa yang aku alamin 
ketimbang cerita sama orang. Dan kenapa aku gak cerita 


sama orangtua, karena aku gak mau mereka kepikiran sama 
yang aku lihat. 


Pbm, Februari 2018 
Trim's 


Refi 


Toilet Rumah 


Disini aku mau menceritakan sosok yang berada di toilet 
rumahku, sosoknya sangat ramah kepadaku dia selalu 
menanyakan apa saja yang aku lakukan di sekolah, aku 
pertama kali melihatnya saat hendak mandi, dia berdiri di 
dekat bak mandi. Aku kaget sekaligus takut saat 
melihatnya, dia berdiri sambil menunduk dengan rambut 
yang menutupi wajahnya. Aku berusaha mengabaikannya 
dan terus melanjutkan aktivitas ku. Tapi sosok itu 
menatapku dengan ramah, aku kembali menghentikan 
aktivitasku dan menunggu apa yang ingin dia sampaikan. 
Sosoknya diam sambil menunduk, aku semakin penasaran 
tapi aku gak mau memulai komunikasi duluan biarlah dia 
yang memulai. 


"Apa yang kamu lakukan di sekolah?." Itulah pertanyaan 
yang diajukannya padaku 


"Tidak ada, hanya belajar, bertemu teman, bermain saat 
istirahat itu saja." Jawabku padanya. Dia tersenyum lagi 
pergi entah kemana. Lelah itu yang aku rasakan saat itu, 
aku kembali melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda 
tadi dan berusaha melupakan apa yang barusan aku lihat. 


Besoknya aku kembali bertemu dengan sosok itu tapi kali ini 
dia terlihat murung, entah apa yang membuatnya seperti 
itu. Aku ingin menanyakan langsung padanya tapi 
kuurungkan melihatnya seperti itu. 


Sosok itu kembali menghilang tapi tak lama dia muncul lagi, 
kali ini dia terlihat lebih ceria tidak murung seperti tadi, aku 
senang dia tidak murung lagi. 


Perlahan dia mulai menceritakan padaku apa yang dia alami 
dan yang membuatnya seperti itu. "Aku akan menceritakan 
padamu apa yang sebenarnya ingin aku sampaikan. Tapi 
kamu jangan takut setelah melihatnya nanti." Aku hanya 
mengangguk dan mulai menyimak. 


"Dulunya aku sepertimu, pergi sekolah dan bertemu teman- 
teman aku sama senangnya seperti kamu saat melakukan 
kegiatan bersama teman-teman. Hingga kejadian itu 
merenggut semuanya dariku. Motor yang ku tumpangi di 
tabrak oleh sebuah mobil dan membuatku seperti ini, aku 
datang padamu karena aku tau kamu bisa melihatku. Itulah 
sebabnya aku sering mengunjungimu hanya untuk sekedar 
bertanya dan sedikit mengurangi rasa rindu pada saat 
sekolah." 


Itulah cerita singkat yang aku dengar darinya, aku tidak bisa 
menceritakan lebih banyak lagi karena aku tidak ingin 
membuatnya tidak nyaman dengan menceritakan kisahnya. 
Selama aku mengenalnya dia sosok yang baik dia selalu 
menanyakan apa saja yang aku lakukan disekolah? Kegiatan 
apa yang aku ikuti di sekolah? Dan dia juga sering 
mengingatkanku untuk selalu belajar. 


Jujur, aku sempat takut saat melihat wajahnya tapi aku 
sudah berjanji untuk tidak takut. Aku tidak akan 
menceritakan seperti apa rupa wajahnya, biar kalian 
membayangkannya sendiri. Kurang lebih 5 tahun aku 
mengenal sosok itu, tak banyak yang dia bicarakan padaku 
selain sekolah. Dia sangat senang setiap kali aku 
menceritakan kegiatan disekolah, tapi dia tidak pernah 
menceritakan masa sekolahnya dulu mungkin dia tidak 
ingin bersedih dengan mengingat kembali kenangan yang 
lalu. Aku juga tidak pernah bertanya bagaimana dia dulu 
saat disekolah, aku tidak ingin membuatnya tersinggung. 


Dia sangat senang saat aku bercerita tentang 
ekstrakulikuler yang aku ikuti disekolah. 


Apa aku pernah marah atau kesal padanya? Ya, aku pernah 
marah padanya. Saat itu moodku sedang tidak baik di 
tambah lagi temanku membuatku kesal. Sebenarnya aku 
tidak ingin marah padanya tapi saat dia menanyakan 
kegaiatan disekolah aku kembali teringat dengan sikap 
temanku yang membuatku kesal sekaligus marah. 


"Pergi. Aku tidak ingin di ganggu, cukup temanku saja yang 
membuatku kesal."Itu yang kuucapkan padanya. Dia pergi 
membiarkan aku sendiri, mungkin aku butuh waktu untuk 
sendiri dan memikirkan semuanya dengan baik. Dirasa 
cukup tenang aku kembali menemuinya tapi dia tidak ada. 


"Maaf, aku tidak bermaksud marah padamu aku hanya kesal 
pada sikap temanku yang membuatku tersinggung. Sekali 
lagi aku minta maaf." Ucapku setelah itu sosok itu hadir dan 
tersenyum, untunglah dia mengerti keadaanku saat itu. 
Sungguh dia sosok yang baik yang pernah ku kenal. 


Dicerita tadi, aku belum menyadari apa yang terjadi padaku 
dan mengapa aku bisa berkomunikasi pada 'mereka'. Dan 
lagi-lagi aku tidak menceritakannya pada siapapun, sampai 
akhirnya orangtua menyadari kemampuan yang kumiliki. 
Ayah adalah orang pertama yang menyadarinya, Ayah tidak 
terkejut dengan kemampuan yang kumiliki karena 
kemampuan ini diturunkan oleh leluhur dari keluarga Ayah 
kepadaku. 


Maaf banget cerita sebelumnya kehapus tapi nanti aku 
posting lagi mungkin juga ada sedikit penambahan di 
ceritanya... 


Terima kasih sudah membaca ceritaku semoga kita bisa 
berbagi pengalaman nantinya.. 


Pbm, Februari 2018 
Trim's 


Refi 


Sang Penjaga 


Februari 2015, aku pergi ke bandung selama 3 hari, selama 
di bandung aku tidak tinggal di rumah keponakan dan lebih 
memilih hotel sebagai tempat beristirahatku. Di Bandung 
aku merasa menemukan sosok diriku yang sebenarnya, aku 
merasa telah lama tinggal disini dan aku tidak merasa ada 
kesulitan dengan suasana di Kota Bandung. Entah apa yang 
sebenarnya terjadi, tapi disinilah aku berada sekarang 
bukan di kota kelahiranku. 


Selama di Bandung aku jarang keluar atau sekedar 
berkeliling melihat destinasi wisata atau wisata kuliner, aku 
lebih banyak menghabiskan waktuku di dalam kamar sambil 
mengintip pemandangan dari jendela kamar. 


Dan disini pertama kalinya aku menyadari bahwa aku tidak 
sendiri, ada seseorang yang menjagaku selama ini. Beliau 
sudah ada bersamaku sejak lama, sebenarnya aku sudah 
menyadari kehadirannya tapi aku tidak ingin memikirkan 
siapa sebenarnya beliau? Apa tujuan beliau mengikutiku? 
Dsb.... 


Selama di Bandung, beliau belum memperlihatkan sosoknya 
tetapi beliau sering menyapaku dan selalu mengingatkan 
untuk tidak lupa beribadah dan tetap menjadi pribadi yang 
beliau kenal selama ini. Beliau juga sering mengingatkanku 
jika aku lalai atau melupakan sesuatu, tak jarang beliau 
memberiku nasihat-nasihat yang nantinya bermanfaat 
untukku kedepannya. 


Hari ke-2 di Bandung, aku memilih untuk sekedar berkeliling 
di sekitar hotel. Disini aku keluarnya malam ya jam sekitar 
jam 8, aku berjalan melihat sekeliling jalan yang ramai oleh 
orang yang berjualan. Aku memilih salah satu pedagang 


dan mulai memilih apa yang ingin aku beli untuk ku bawa 
pulang nantinya. Merasa tak ada yang ingin dibeli lagi aku 
segera kembali ke Hotel karena malam semakin larut, 
setibanya di depan kamar, aku merasa ada banyak mata 
yang melihatku tapi aku mengabaikan mereka karena aku 
sangat lelah. Tepat jam 3 dini hari aku bangun dan segera 
berkemas karena aku ingin pulang. Di lobby Paman sudah 
menungguku, beliau meminta maaf karena baru 
mengunjungiku. "Maaf Fi, Paman baru sempat mampir 
kesini." 


"Gakpapa Paman, Refi yang harusnya minta maaf karena 
gak main kerumah." Ya, selama di Bandung aku tidak 
mengunjungi keluargaku bukan karena aku sombong atau 
lupa dengan keluarga sendiri tapi mereka yang melarangku, 
Paman dan Bibiku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi 
padaku. Tapi Bibi selalu menelpon dan menanyakan 
keadaanku. Jika tidak sibuk Bibi datang ke Hotel bersama 
dengan anaknya. 


Berat banget buat ninggalin Bandung, rasanya aku pengen 
tinggal lebih lama lagi disini. Aku sampe nangis pas mobil 
udah nunggu dibawah. Sedih sih, apalagi mengingat semua 
yang aku lewati selama 3 hari disini. 


Di Bandung aku merasa bahwa aku pernah tinggal disana, 
aku merasa menemukan diriku yang sebenarnya. Mungkin 
kedengarannya aneh tapi itu yang rasain saat itu. 


16.00 wib, aku sampe dirumah. Aku gak cerita apa yang aku 
lihat dan aku rasakan selama disana. Aku gak mau moment 
bahagia jadi rusak karena ceritaku. Malamnya aku tidur 
lebih awal soalnya besok aku harus ke kantor. 


Dan ternyata suasana kamarku sangat tidak bersahabat, aku 
mencium bau anyir yang sangat menyengat, aku mencoba 


untuk tenang dan tidak memperdulikan sosok apa yang 
berada di dalam kamarku saat itu. Aku kembali 
memejamkan mata tapi gak bisa karena itu sosok berisik 
banget. Aku bangun dan ternyata kamarku penuh oleh 
'mereka' dan yang bikin aku kaget sekaligus takut, aku 
melihat semua sosok ada disana, aku pikir ini cuma 
halusinasi aja ternyata gak itu nyata. Tiba-tiba aja aku lihat 
sebelah kiriku ada cahaya yang terang banget, setelah itu 
aku melihat seorang memakai pakaian putih bersih panjang, 
kepalanya memakai sorban warna putih dan dia memegang 
sebuah tasbih berwarna putih yang bercahaya. Beliau 
menenangkan aku dan mengajak untuk membaca ayat kursi 
bersama-sama. 


"Jangan takut nduk, saya ada bersamamu. Ayo kita baca 
ayat kursi sama-sama." Itulah yang disampaikan oleh Yai 
kepadaku. Aku memanggilnya Yai, beliau adalah sosok 
penjagaku. Beliaulah yang menemuiku di Bandung dan 
kenapa beliau baru menampakkan dirinya kepadaku. 
Jawabannya karena beliau menunggu waktu yang tepat dan 
beliau menunggu sampai aku benar-benar siap menerima 
semuanya. Itulah awal pertemuanku dengan beliau, sampai 
sekarang beliau sering memberiku nasihat untuk selalu 
menjadi pribadi yang baik. 


Sekali lagi aku mau bilang makasih sudah membaca cerita 
ini, sebelumnya aku juga pernah nulis cerita ini tapi aku 
hapus karena takut ceritanya gak menarik dan gak akan ada 
yang mau baca. Tapi Alhamdulillah, ceritanya bisa kalian 
terima dan respon kalian untuk cerita ini baik. Terima kasih 
banyak dari saya untuk kalian semua.. 


Pbm, Februari 2018 


Trim's 


Refi 


Laura 


'Can you speak English?' 


'Can you speak English?' 


Akhir-akhir ini aku sangat menyukai lagu dari salah satu 
penyanyi luar, aku sampai mendengarkan lagu itu sampai 
puluhan kali. Mungkin sedikit berlebihan, tapi memang 
benar dan sampai sekarangpun aku masih suka 
menyanyikan lagu itu. 


Saat aku menyanyikan lagu itu, aku tidak menyadari jika 
disebelah kiriku sudah ada sosok anak kecil. Aku terus 
menyanyikan lagu itu sambil memejamkan mataku, sosok 
itu juga ikut bernyanyi bersamaku. Hingga suara 
teriakannya menghentikan nyanyianku. 


"Can you speak English.?" Aku diam saat sosok itu bertanya 
pada. 


"Can you speak English.?" Tanyanya sekali lagi namun aku 
belum menjawabnya dan terus memperhatikan sosok itu. 
Dia terlihat kesal saat aku tak kunjung menjawab 
pertanyaannya. 


"Can you speak English.?" Ucapnya kesal. 


"No. I can't speak English." Refleks aku menjawabnya karena 
dia terlihat sangat kesal. Dia tersenyum mendengar 
jawabanku dan menghilang entah kemana. 


Sesudah sholat maghrib, sosok itu kembali muncul di 
hadapanku. Dia tersenyum dan memperkenalkan dirinya. 


"Hii. I,m Laura. What is your name.?" Lagi-lagi aku dibuat 
diam mendengarnya berbicara 


"Hii. I'm Refi." Jawabku bingung. "Hii Refi, nice to meet 
you."ucapnya lagi 


"Nice to meet you too." Jawabku lagi. Aku masih gak percaya 
dengan apa yang aku lihat tadi, berasa mimpi bisa ngeliat 
sosok seperti itu 


Aku bingung gak tau harus cerita sama siapa. Sampai 
akhirnya aku tulis kejadian ini di sebuah buku yang sering 
aku bawa kemana-mana. Gak banyak yang aku tulis hanya 
sebuah perkenalan singkat antara aku dan Laura. 


Laura. seorang kecil perempuan, rambutnya berwarna 
kuning kecokelatan di kuncir dua dan di kepang, dia 
memakai baju berwarna putih tangan panjang dengan 
sedikit hiasan di bagian dadanya. Sejak saat itu aku dan 
Laura menjadi akrab, bahkan kami sering bernyanyi 
bersama. Laura merupakan sosok yang periang, selama aku 
mengenalnya aku tak ingin bertanya lebih banyak tentang 
kehidupannya dulu, aku tidak ingin membuatnya sedih 
dengan membahas kisahnya dulu. Laura juga sangat 
menyukai kucing, aku sering melihatnya bermain dengan 
Moci kucingku. Yang aku tau Laura berasal dari Negara 
Belanda, walau dia dari Belanda dia mengerti bahasa 
Indonesia hanya saja dia sedikit kesulitan untuk 
mengucapkan. 


Satu hal yang Laura gak suka, dia gak suka sama keributan 
dan juga gelap. Pernah, dirumah lagi kumpul keluarga anak 
tanteku ada yang ribut gara-gara mainan. Tadinya aku 
dikamar buru-buru keluar karena berisik banget. Disana aku 


ngelihat Laura yang panik sambil ketakutan, awalnya aku 
pikir itu ulah Laura yang isengi keponakan makanya dia 
ketakutan. Ternyata dia gak suka keributan. Makanya aku 
lebih sering ngeliat Laura di kamarku daripada main keluar. 


Beberapa terakhir ini, aku sering bertemu dengan sosok 
asing. Gak Cuma sekali bahkan beberapa kali dan bertemu 
mereka itu gak seperti yang lainnya, aku juga sampe belajar 
bahasa asing supaya komunikasi sama mereka agak mudah. 
Ya, walau ujung-ujungnya aku sendiri pusing sama tingkah 
kanak-kanak mereka. 


Pbm, Februari 2018 


Bertemu Para Leluhur 


Satu bulan kepulangan ku dari Bandung, aku kembali 
bertemu dengan sosok yang baru. Aku mulai terbiasa 
dengan apa yang aku lihat dan ku dengar, walaupun aku 
masih sedikit takut jika mereka tiba-tiba muncul 
dihadapanku. Kedua orangtuaku mulai terbiasa dengan 
keadaan ku saat itu, Ibuku juga mulai mengerti apa yang 
sebenarnya terjadi padaku. Aku bersyukur semua 
keluargaku bisa mengerti dengan kemampuan ku ini. Ya, 
walau aku masih sering di bilang aneh dari beberapa orang. 
Tapi tak apalah yang penting keluargaku bisa mengerti. 


Malam itu aku tidur lebih awal dari biasanya, tak ada yang 
aneh pada malam itu. Aku tidak melihat sosok yang sering 
menggangguku atau sosok lainnya. Tepat pukul 8, mataku 
sangat mengantuk tapi gak tau kenapa susah untuk 
dipejamkan. Aku merasa diriku diajak pergi oleh seseorang, 
disana aku bertemu dengan semua para leluhur. Aku seperti 
berada di sebuah persawahan yang luas dengan beberapa 
pondok dipinggirnya. Aku berdiri di sebelah pondok yang 
berada paling depan, disana aku di panggil oleh Eyang dan 
mengajak bergabung dengan mereka semua. Aku berjalan 
mengiringinya, tepat ditengah-tengah Eyang 
mengenalkanku pada semua leluhur yang ada disana dia 
juga menitipkan ku pada semua orang disana untuk 
menjaga diriku kapanpun. Eyang sangat ramah, beliau 
mengatakan jika aku tidak boleh takut dan harus selalu 
bersyukur. 


Aku senang bisa bertemu dengan Eyang, sebelumnya aku 
telah mengenal Eyang dari cerita Nenek dan Ayahku. 
Keberadaanku disana disambut ramah oleh para leluhur. 
Aku juga melihat sosok harimau disamping Eyangku, 
harimau itu sangat besar dan dia sangat menurut dengan 
Eyang. Aku sempat takut melihatnya tapi Eyang bilang 
harimau itu yang akan menemaniku sekaligus menjadi 
penjagaku. 


Setelah Eyang memberikan harimau itu kepadaku, Eyang 
menyuruhku untuk segera kembali aku mengangguk dan 
menyalami semua leluhur setelah itu aku terbangun. Ini 
tidak seperti mimpi karena aku memang belum tertidur, 
memang aku mengantuk tapi mataku gak bisa dipejamin 
dan gak tau kenapa aku seperti bermimpi. Aku juga gak 
ngerti kenapa bisa kayak gitu, tapi setelah aku bertemu 
dengan para leluhur aku menceritakan semuanya pada Ayah 
dan Ibu juga Nenekku mereka bilang kalau para leluhur 
memang telah menemuiku. 


Setelah pertemuan itu, aku merasa semuanya berada 
didekatku. Sesekali aku melihat Eyang dan yang lainnya. 
Aku juga melihat sosok harimau berada di dekatku. Harimau 
itu sangat penurut bahkan dia selalu menjagaku seperti 
yang Eyang sampaikan kepadanya malam itu. 


Terima kasih sudah membaca cerita ini, semoga kita bisa 
berbagi pengalaman yang sama nantinya.. 


Trim's 


Refi 


Eyang Putri 


Setelah sebelumnya aku bertemu dengan Leluhurku, kali ini 
aku kembali bertemu dengan Leluhurku yang lain. Eyang 
Putri, beliaulah yang menemuiku dalam mimpi. Kali ini, 
beliau menemuiku dalam mimpi saat itu aku seperti berada 
di sebuah pekarangan rumah aku duduk disalah satu kursi 
yang berada di dekat teras rumah. Setelah itu ada seorang 
ibu-ibu yang memanggil Eyang Putri dari sampingku. Eyang 
Putri keluar dan menyambut kedatanganku dengan sangat 
ramah. Aku diajak masuk ke dalam rumah, di dalam 
rumahnya sangat ramai dan rumah itu seperti tempat 
berobat bagi orang-orang yang terkena gangguan makhluk 
halus. Eyang menyuruhku duduk di sampingnya, beliau 
memberitahu ku bagaimana caranya mengobati atau 
membantu mereka yang terkena gangguan makhluk halus. 
Aku melihat dengan jelas bagaimana Eyang membantu 
orang-orang, bahkan Eyang juga memintaku untuk 
mempraktikkan bagaimana cara beliau membantu orang. 


Setelah semuanya berhasil aku lewati, Eyang mengajakku 
ke belakang, beliau mengelus kepala sambil tersenyum. 
Beliau berpesan untuk selalu membantu semua orang yang 
membutuhkan bantuan, beliau juga bertanya apa aku baik- 
baik saja. Aku mengangguk sambil mengatakan kalau aku 
baik-baik saja. 


Cukup lama kami berbincang, Eyang mengantarku kembali 
pulang. Sebelum pulang Eyang ingin memberiku sesuatu 
dan beliau memintaku untuk berziarah ke makam leluhur, 
aku mengangguk setuju dan kembali berjalan melewati 
jalanan yang lain, disana Eyang memintaku untuk selalu 
membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Aku 
menyalami Eyang dan pergi mengikuti arah yang 
ditunjukkan. 


Jam 3 dini hari, aku terbangun dari tidurku. Aku duduk 
sambil mengingat mimpi yang barusan ku alami. Mataku 
terjaga sampai pagi, aku tidak tidur lagi setelah terbangun 
tadi. Keesokkan paginya aku menceritakan mimpiku pada 
Ayah, Ayah menyuruhku untuk bertanya pada Nenek karena 
Nenek lebih tau tentang Eyang Putri. 


"Memang orangtua Nenek dulu bisa mengobati orang-orang 
mendapat gangguan makhluk halus, tapi bagaimana cara 
beliau mengobatinya kami semua tidak tau. Dan memang 
selama ini belum ada yang mewarisi kemampuan beliau, 
tapi Refi adalah pilihan Eyang Putri untuk diwarisi 
kemampuannya dan semua leluhur juga telah memilih Refi. 
Semoga Refi bisa menjaga semua yang diberikan para 
leluhur pada Refi." 


Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, 
tapi kuurungkan karena situasinya tidak tepat untuk 
bertanya. Aku kembali melakukan aktivitas sehari-hariku 
seperti biasa. 


Terima kasih sudah membaca cerita ini, semoga kita bisa 
berbagi pengalaman yang sama nantinya.. 


Trim's 


Refi 


Anak-anak 


Kali aku akan bercerita tentang kelima anak kecil yang 
menjadi temanku di kantor. Mereka sama seperti Laura dan 
Dannish (Dibagian berikutnya aku akan menceritakan 
tentang Dannish dan anak-anak kecil lainnya). Bedanya 
disini Laura sulit berbicara dengan menggunakan Bahasa 
Indonesia kalau kelima anak kecil ini mereka bisa berbahasa 
Indonesia. 


Selamat Membaca.. 


ak 


Anak-anak. 


Mereka adalah kelima anak kecil yang datang setelah Laura. 
Sosoknya bermacam-macam ada yang jahil, ada yang 
pendiam, dan ada juga yang ingin terlihat selalu rapih. 
Kedatangan mereka membuat ku terkejut sekaligus takut, 
mereka datang pada siang hari pukul 13.00 wib. Saat itu 
aku baru selesai sholat tiba-tiba mereka berlima sudah 
muncul di sebelah kiri. Hening. Diantara kami belum ada 
yang mau memulai komunikasi. Selang beberapa menit, 
salah satu mereka ada yang bernyanyi dan disusul dengan 
yang lain ikut bernyanyi. Lucu. Itulah kesan pertamaku saat 
melihat mereka semua bernyanyi, setelah bernyanyi mereka 
menghilang. Ku pikir mereka tidak akan pernah muncul lagi 
ternyata tidak mereka kembali hadir tapi tidak berlima 
hanya satu orang anak kecil saja. Dia menampakkan wajah 
cemberutnya kepadaku sambil melipat tangan di dada. 


"Saya ingin bermain."ujarnya masih dengan wajah yang 
cemberut 


"Mainlah diluar, saya sibuk."jawabku sambil melanjutkan 
pekerjaan 


"Tidak, saya ingin duduk disini saja."ucapnya lagi kemudian 
duduk di kursi sebelah saya. 


Aku terus melanjutkan pekerjaan tanpa menghiraukan sosok 
anak kecil itu. Entah apa yang dilakukannya aku tidak 
peduli yang penting dia tidak mengganggu pekerjaanku. 


"Fi suratnya udah diketik.?" Tanya temanku yang kebetulan 
baru pulang dari lapangan 


"Udah mbak tinggal minta tangan Bapak aja, besok udah 
bisa dianter kok." Jawabku sambil memberikan map yang 
berisi surat "Mbak besok aku izin ya, soalnya ada kuliah 
umum. Aku udah izin kok sama kepala bidang katanya 
gakpapa." Sambungku 


"Yaudah gakpapa, semangat kuliahnya ya."jawab temanku. 


Hari semakin sore, aku mulai mematikan komputer dan 
merapihkan berkas-berkas yang ingin di berikan kepada 
atasan besok. Hari ini pulang terakhir karena besok tidak 
masuk kerja. Suasana kantor mulai sepi, hanya ada petugas 
penjaga yang mulai mengunci sebagian ruangan. Sambil 
menunggu gojek, aku duduk di bangku panjang yang 
berada di depan halaman parkir. Lagi. Anak kecil itu muncul 
di sampingku. Kali ini mereka berlima muncul dan duduk 
disamping sambil mengayunkan kaki. Aku berusaha tidak 
tau dengan kehadiran mereka dan terus membalas pesan 
dari grup. 


Sesampainya dirumah, aku bergegas mandi karena ingin 
pergi menemani adik mengambil pesanannya. Mereka tidak 
muncul lagi setelah sampai dirumah, malam harinya mood- 
ku sedang tidak baik karena mendapat kabar yang kurang 


mengenakkan. Setelah sholat isya, aku mengurung diri di 
kamar sambil mengirim pesan klarifikasi kepada teman 
untuk disampaikan kepada yang lain. Kekesalanku kembali 
bertambah saat dia mengirim pesan. Semua kemarahan 
sudah di luapkan melalui pesan namun ku urungkan karena 
Yai melarang. 


"Biarkan Nduk jangan kamu habiskan pikiran, tenaga, dan 
waktumu untuk meladeni orang seperti dia. Diamkan saja, 
dia hanya iri padamu. Dia tidak akan berhenti setelah kamu 
mengirimkan pesan itu, dia akan terus mencari 
kesahalanmu. Jadi diamkan saja, nanti juga berhenti sendiri. 
Ingat Nduk, kejahatan tidak selalu diselesaikan dengan 
kejahatan." Nasehat Yai saat itu. Aku mencoba untuk tidur 
dan melupakan kejadian yang membuat ku marah. Lagi-lagi, 
kelima anak kecil itu muncul dan mengganggu tidurku. 


"Boleh kami ikut pergi denganmu besok." Tanya salah satu 
dari mereka yang memakai kemeja putih bercorak 


"Tidak." 


"Izinkan kami ikut, kami akan merasa bosan saat tidak ada 
kamu." Salah satu dari mereka kembali merayuku 


"Bermainlah di tempat kalian. Aku tidak akan mengajak 
kalian pergi." Ucapku sambil menarik selimut menutupi 
wajah. Aku mencoba untuk tidur kembali dan tidak 
mempedulikan rayuan mereka yang ingin ikut besok. 


Keesokan paginya, jam 08.00 wib aku pergi bersama adikku. 
Sebelumnya kelima anak kecil itu kembali muncul dan terus 
merayu agar aku berubah pikiran lalu mengajak mereka. 


Setibanya disana, aku langsung ke aula yang letaknya di 
lantai 3. Di pertengahan kuliah, aku melihat Dannish 
bermain dengan anak kecil perempuan yang umurnya 


dibawah Dannish. Aku menepuk keningku saat Dannish 
tersenyum dan terus berlaria-larian bersama teman 
barunya. 


"Kelima anak belanda itu aku larang ikut. Ehh, malah 
Dannish yang ikut. Pasti mereka marah banget." Gumamku 


Selama perkuliahan berlangsung, aku sama sekali tidak 
mendengarkan apa yang Pembicara sampaikan. Bahkan aku 
dibuat tidak nyaman dengan ulah jahil Dannish pada salah 
satu adik tingkat yang duduk di depanku. 


"Fi, kenapa kok dari tadi gelisah banget.?" Tanya Juni 


"Gakpapa kok Jun, cuma sedikit gerah aja." Ucapku 
berbohong. 


Jam 13.00 wib, ruangan aula mulai sepi. Aku memanggil 
Danish yang sedang bermain diluar bersama dengan teman 
barunya. 


"Aku diam-diam mengikutimu Refi, aku tidak ingin bermain 
dengan mereka." Ucap Dannish 


"Aku bertemu dengan anak perempuan tadi, tapi aku tidak 
menanyakan dari mana dia berasal. Kurasa dia sama 
sepertiku." Ucapnya lagi. 


Sepanjang perjalanan Dannish terus bercerita tentang apa 
saja yang dilihatnya selama ikut denganku. Sosok anak kecil 
perempuan dan sosok wanita jelek di dekat tangga. 


Tibanya dirumah, kelima anak kecil itu duduk di teras 
belakang sambil bermain. Aku terus masuk ke dalam tanpa 
menghiraukan mereka yang menatapku. 


"Kenapa kamu tidak mengajak kami ? Kenapa Dannish bisa 
ikut denganmu.?" Itulah salah satu pertanyaan dari sekian 
banyak pertanyaan yang mereka ajukan. 


"Aku tidak mengajaknya. Pergilah, aku tidak ingin di 
ganggu." Kudengar suara Dannish yang sedang bercerita 
kepada kelima anak kecil ini. Mereka terlihat begitu antusias 
mendengar cerita Dannish yang menurutku biasa-biasa saja. 
Setelah mendengar cerita Dannish mereka berlima marah 
karena tidak di ajak. Aku sama sekali tidak membujuk 
mereka agar tidak marah lagi malah aku mengacuhkan 
mereka. 


"Refi kami ingin ke pasar malam. Kapan kamu mengajak 
kami kesana." Si kecil mencoba mengajakku berbicara. 


"Entahlah, rasanya aku tidak akan pergi kesana."ucapku 
sambil memainkan game 


"Kami sudah tidak marah lagi Refi, kemarin kami hanya 
bercanda." Mereka kembali membujukku 


"Akan kupikirkan lagi. Pergilah aku ingin sendiri."ucapku 
menyuruh mereka pergi. 


Anak-anak Bagian 2 


Setelah kelima anak-anak itu pergi barulah aku bisa 
beristirahat dengan tenang. Kadang aku sering marah 
kepada mereka karena, mereka sering bermain di ruang 
kerjaku. Tidak hanya bermain mereka juga sering menakut- 
takuti rekan kerja yang lain. Sebagaian dari temanku sudah 
mengetahui bahwa aku bisa melihat mereka tapi ada juga 
yang tidak mengetahuinya. Kehadiran kelima anak-anak itu 
sedikit membuatku repot belum lagi tingkah mereka yang 
sering jahil dan permintaan-permintaan konyol mereka. 


Aku juga sering menyuruh mereka bermain disalah satu 
ruangan yang berada di tempat kerjaku. Tapi mereka selalu 
menolak dengan alasan mereka takut dengan sosok wanita 
yang menyeramkan disana. Kalau sudah begini biasanya 
Danish selalu mengajak mereka bermain diluar. Aku juga 
sering dibuat pusing dengan tingkah mereka terkadang 
tingkah mereka juga membuatku tertawa sendiri 
mengingatnya. 


"Refi kapan kamu mengajak kami ke Pasar Malam.?" Tanya si 
kecil 


"Entah aku belum ada rencana untuk ke sana." 


"Kami sangat ingin kesana Refi, Danish bilang kamu akan 
mengajak kami pergi kesana nanti malam." Aku 
menatapnya bingung dan mengangguk lemah. 


Sesuai janjiku malamnya aku mengajak kelima anak-anak 
itu juga Danish pergi ke Pasar Malam, sepanjang perjalanan 
kelima anak ini terus bertanya tentang pasar malam, apa 
saja yang ada disana, wahana apa yang akan mereka coba 
nanti, dll. 


"Ingat, jangan membuat ulah selama disana."Peringatku 
pada mereka semua. 


Aku pergi bersama Adik dan keponakanku, setibanya disana 
kulihat mereka langsung berlari kesana dan kesini melihat 
setiap permainan yang ada. Tapi si kecil tidak pergi bersama 
yang lain, dia masih berdiri disampingku dan berjalan 
bersama kami. Si kecil tidak seantusias yang lain, dia hanya 
melihat-lihat permainan yang ada. Kami berdiri disalah satu 
permainan memancing, karena si kecil ingin melihat 
permainan itu. Jam 21.00 wib aku mengajak mereka pulang 
karena besok aku harus datang lebih awal. 


"Ayo pulang, sudah cukup bermainnya. Besok aku harus 
datang ke kantor pagi sekali. Kalian semua pulanglah 
kerumah, sebelum Mama memarahi kalian karena pulang 
terlambat." 


"Baiklah Refi kami akan pulang, terima kasih sudah 
mengajak kami ke Pasar Malam. Kami semua sangat senang. 
Terima kasih Refi."ucap salah satu dari mereka. 


Ini lanjutan dari cerita tentang Anak-anak kemarin, mungkin 
kalian semua bingung kenapa aku tidak menyebutkan nama 
mereka. Sebelumnya aku sudah pernah menanyakan siapa 
nama mereka, tapi mereka menggelengkan kepala saat 
ditanya. Aku memanggil mereka dengan sebutan anak-anak 
kecil dan juga si kecil, ternyata mereka menyukai panggilan 
dariku. 


Danish 
Namanya Danish. 


Seorang anak kecil yang kutemui setelah Laura. Danish 
adalah sosok yang cukup menggemaskan dan juga selalu 
ingin tau. Selama aku mengenalnya dia tidak pernah 
menceritakan seperti apa masa lalunya pada saat itu 
begitupun dengannya yang tidak pernah menanyakan hal 
yang bersifat pribadi. Danish sedikit berbeda dari 
kebanyakan anak-anak kecil lain yang kutemui, jika anak- 
anak kecil lain suka mengganggu dan menakuti siapa saja 
namun Danish justru menjauh saat ada anak-anak kecil 
yang mendekati. Danish tidak terlalu suka bermain dengan 
anak-anak seusianya. Setiap kali ditanya jawabannya selalu 
sama 'aku tidak mau bermain bersama mereka, aku disini 
saja.' Itulah jawaban Danish saat aku menyuruhnya bermain 
bersama anak-anak lain. 


"Aku tidak mau bermain bersama mereka Refi, aku ingin 
disini saja menemanimu bekerja. Bermain bersama mereka 
sangat membosankan dan mereka suka menakuti orang 
lain. Dan aku tidak suka itu." 


Danish tidak seperti Laura ataupun kelima anak-anak 
lainnya, ini terlihat jelas saat mereka semua berkumpul atau 
sekedar bermain di dekatku. Danish lebih banyak diam dan 
lebih suka bermain sendiri, terkadang aku sering 
menyuruhnya untuk bergabung dengan anak-anak lainnya 
tapi dia selalu menolak dan lebih memilih untuk bermain 
dengan Mama. Mama adalah sosok perempuan yang tinggal 
di sebuah rumah dekat tempatku bekerja, awalnya aku tidak 
tau tentang sosok itu tapi dari cerita yang ku dengar 
ternyata sosok itu sudah lama tinggal disana. Entah 
darimana anak-anak itu mengenal sosok perempuan itu tapi 


dengan adanya sosok perempuan tersebut anak-anak itu 
nyaman tinggal bersamanya. 


Lama-kelamaan akhirnya anak-anak itu tidak lagi 
mengganggu dan menakuti orang. Aku lega akhirnya 
mereka semua bisa menemukan sosok yang tepat untuk 
mereka semua. Aku juga tidak perlu khawatir dengan 
tingkah mereka. 


Dan untuk sosok perempuan yang mereka panggil Mama, 
terima kasih sudah menjadi Ibu bagi anak-anak kecil itu.... 


Hampir lupa, Danish itu suka makan roti kalau diruangaku 
dia selalu duduk di kursi kosong di sudut ruangan sambil 
mengayunkan kaki. Dia pernah minta sesuatu ke aku, aku 
pikir gak ada salahnya kalau ngabulin permintaannya. 
Waktu itu dia pingin ikut ke Pasar Malam, katanya dia belum 
pernah kesana dan dia bilang disana ada pasti ada yang 
jualan sayur, ikan, daging, dll. Pas sampai disana dia 
bingung kok banyak mainan tapi dia menikmati sedikit 
hiburan ini. Ini udah aku ceritain di bagian sebelumnya ya.... 


Oh ya, beberapa bagian dari ceritanya ada yang aku private. 
Maaf banget ya kemarin ceritanya aku private karena ada 
beberapa hal yang gak bisa aku kasih tau. Sekali lagi aku 
mau bilang makasih buat kalian yang udah baca cerita 


Rumah Sakit 


Beberapa waktu kemarin, aku sempat di rawat di salah satu 
rumah sakit swasta. Sekitar jam 20.00 wib, aku tiba dirumah 
sakit kemudian di periksa oleh seorang dokter yang 
bertugas malam itu. Saat di UGD aku sama sekali tidak ingin 
melihat atau mendengar sesuatu yang lain karena memang 
kondisiku yang tidak baik saat itu. Setelah hasil 
pemeriksaan keluar, aku beserta orangtuaku di antar 
menuju kamar inap. Sepi, saat kami melewati lorong rumah 
sakit hanya terdengar samar-samar suara orang yang 
sedang mengobrol disalah satu bangku yang ada di dekat 
pintu masuk. Kualihkan pandangan pada sebuah boneka 
yang ku bawa untuk menghindari melihat mereka. Tibanya 
di kamar, aku membaringkan tubuh di brankar dibantu oleh 
kedua orangtuaku dan salah satu perawat. Ayahku keluar 
untuk menyelesaikan administrasinya tinggallah aku, ibu 
dan adik dikamar ini. 


Tak lama kemudian seorang perawat datang untuk 
memeriksa selang infusku dan menyuruhku beristirahat 
karena besok akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 
Sepeninggalnya perawat tadi, aku mencoba untuk tidur. 
Tiba-tiba aku terbangun dan langsung duduk karena 
melihat seseorang yang sedang lewat di depan pintu kamar 
inapku. 


"Aa kenapa, apanya yang sakit.?"ucap ibu khawatir 


"Aa ngeliat sesuatu bu, tadi ada yang ngeliat kesini 
bu."aduku pada ibu 


"Tadi memang ada ngeliat kesini, itu keluarga pasien di 
sebelah kamar Aa. Udah ya gak usah mikir yang aneh-aneh. 
Sekarang Aa tidur ya kan besok mau di periksa lagi." 


Aku mengikuti perkataan Ibu. Ya, mungkin karena aku yang 
sangat lelah atau memang ada hanya perasaanku saja. 
Entahlah. 


Malam semakin larut, sementara aku belum juga tidur. 
Kulihat Ibu dan Adik sudah tertidur di sofa dan Ayah juga 
mulai tertidur. Aku mencoba memejamkan mata berharap 
rasa kantuk datang tapi tidak bisa. Mataku sama sekali tidak 
mau di pejamkan. Diluar hujan turun dengan sangat deras, 
sayup-sayup aku mendengar seseorang menangis di luar 
jendela kamar. Suhu ruangan kamar merubah menjadi 
sangat dingin entah karena AC atau hujan aku tidak tau. 
Sosok itu terus menangis, aku terlihat tidak nyaman dengan 
keadaan ini. Aku berbalik membelakangi jendela sambil 
memejaman mata dan suara itu terdengar semakin keras. 
Karena terus bergerak selang infusku hampir terlepas dan 
aku langsung memanggil Ibuku. Ibu segera memanggil 
seorang perawat yang bertugas untuk membenarkan 
kembali selang infus yang menempel di tanganku. Akupun 
menceritakan apa yang sebenarnya membuatku tidak 
nyaman. 


"Aa gak bisa tidur Bu. Diluar jendela ada orang nangis 
kenceng banget Aa udah coba untuk tidur tapi gak bisa 
mana hujan lagi terus suara itu makin kenceng kan Aa takut 
Bu." 


"Sekarang Aa baca doa terus tidur ya, kalau Aa denger yang 
aneh-aneh lagi gak usah di dengerin Aa pura-pura gak 
denger aja ya. Aa gak usah takut, Ibu sama Ayah yang jaga 
Aa. Sekarang tidur ya." Mendengar ucapan Ibu ada sedikit 
kelegaan. Namun aku masih penasaran dengan suara 


tangisan diluar, aku mencoba bangun dan mengintip seperti 
apa sosok itu. Sosok memakai baju berwarna putih dengan 
rambut panjang yang menutupi seluruh wajah. Satu sosok 
yang ada dikepalaku saat itu Kunti, aku segera kembali 
ketempat tidurku saat sosok itu melihat kearahku. 


Keesokkan harinya, suara tangisan itu tidak terdengar lagi. 
Hanya ada suara anak kecil yang sedang bermain di taman 
rumah sakit dan suara langkah yang berlalu lalang di lorong 
kamar inapku. Sebelum melakukan pemerikasaan aku 
melihat Yai duduk di dekat ku sembari berkata untuk 
berhati-hati "Hati-hati nduk, banyak berdoa agar kamu tidak 
merasa takut lagi." Mendengar ucapan Yai aku jadi ingat 
kejadian semalam mungkin karena itu beliau menyuruhku 
untuk lebih berhati-hati lagi. 


Makam 


Beberapa hari yang lalu aku mengalami sebuah mimpi yang 
membuatku bingung hingga saat ini, bukan mimpi tentang 
mereka yang mengganggu tapi tentang sebuah makam. 
Malam itu aku merasa bahwa aku sudah berada di sebuah 
tempat ibadah yang menjadi salah satu objek wisata, aku 
berdiri tepat didepan pintu masuk bangunan itu. Disana ada 
banyak pengunjung yang datang, ada yang berfoto 
bersama, ada yang sekedar duduk dibawah pohon, ada yang 
berkeliling bangunan itu dan berlari-larian disekitar 
halaman. Kulihat salah satu penjaga turun dari ruangan 
yang berada diatas, dia berjalan kearah ku sambil 
tersenyum ramah. Aku berjalan mengikutinya hingga 
sampai di sebuah ruangan yang berada diatas. Dari luar 
bangunan itu terlihat seperti rumah panggung biasa. Di 
sekitar tangga masuk ada banyak keramik-keramik 
berukiran yang menghiasi dinding bangunan itu, di pintu 
gerbang pun ada banyak ukiran-ukiran kuno yang 
menempel pada dindingnya. Sampai di depan pintu, aku 
dibuat kagum dengan bagian dalam ruangan ini. Jika bagian 
luar terlihat biasa saja, lain pula dengan dibagian dalam 
yang dipenuhi dengan ukiran kaligrafi yang dipahat 
sedemikian indahnya. Di setiap sudutnya dihiasi dengan 
ukiran kaligrafi dari ukuran kecil sampai yang paling besar. 
Aku masih menikmati indahnya bangunan ini tanpa 
mempedulikan si penjaga tadi. Ada satu yang membuatku 
bingung, mengapa hanya aku yang diperbolehkan masuk 
kedalam sini, mengapa pengunjung yang lain tidak? 


Si penjaga tersenyum sambil menuntun ku pada salah satu 
sudut bangunan ini."Yang boleh masuk kedalam sini hanya 
keturunan asli dari beliau. Dan kamu adalah keturunannya 


maka dari itu kami mengajak mu berkunjung 
kesini."Jelasnya sambil menunjuk sebuah makam. Makam itu 
terlihat begitu indah dan wangi. Aku berjalan kearah makam 
itu lalu berdoa dan tak lupa untuk beribadah. Setelah 
selesai aku bertanya siapa pemilik makam itu. Namun 
penjaga makam hanya menjawab "beliau adalah orang suci 
yang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang dari 
kebudayaan lainnya. Itu sebabnya saat sahabatnya tau 
kabar meninggalnya beliau para sahabat mengirimkan 
ukiran dan keramik terbaik yang mereka miliki untuk beliau 
sebagai penghormatan terakhir." 


Setelah diberitahu, aku diantar pulang oleh penjaga makam 
itu. Karena, aku sudah di ajak berziarah ke makam leluhurku 
yang lain. 


Setelah mimpi itu, aku tidak bisa tidur lagi hingga pagi. Aku 
dibuat penasaran dengan kejadian malam itu. Aku berusaha 
mencari tau informasi tentang makam itu, hingga orangtua 
ku mengatakan jika makam itu memang ada. Sampai saat 
ini pun aku belum datang ke makam itu karena memang 
aku belum mempunyai waktu luang untuk kesana. Tapi 
nanti, aku akan menyempatkan diri untuk kesana. 


Manusia setengah Ular 


Kejadiannya baru beberapa hari yang lalu saat aku pulang 
dari rumah sakit. Sebelum kejadian aku disuruh temani 
adikku yang dirawat di rumah sakit. Jam 20.00 wib aku 
masih ingat kejadian sebelum aku ketemu sama manusia 
setengah ular ini. Jadi malam itu aku lagi cuci muka di toilet 
kamar rawat adikku. Disana aku ngerasa kalo ada sosok 
perempuan yang berdiri di belakang aku, karena penasaran 
aku lihat kebelakang tapi gak ada siapa-siapa selain aku. 
Aku gak terlalu mikirin siapa sosok itu karena aku capek 
banget. Aktivitas di toilet selesai aku langsung keluar dan 
liat keadaan adikku ternyata dia belum tidur. Singkat cerita 
aku gak mau cerita tentang sosok yang aku lihat tadi, aku 
berusaha ngalihin pembicaraan dan coba buat tidur. 


Besoknya aku pulang kerumah dan beres-beres rumah 
karena orangtua ku pulang dari luar kota. Malamnya aku 
tidur di kamar, kenapa? kamar ku penuh sama barang dan 
belum sempat aku susun jadinya aku tidur di ruang tengah 
sendirian. Sebelum tidur aku masih balas whatsApp masuk 
dari temanku. Jam 21.15 wib aku ngerasa ngantuk banget, 
dan memang aku sama sekali gak ngerasa ada yang aneh 
sama malam itu. Sebelum tidur aku baca surah Al Fatihah, 
surah Al Ikhlas, surah Al Falag, surah An Nas, dan Ayat Kursi. 
Itu doa yang selalu aku baca sebelum tidur ya.. Karena gak 
ada yang aneh aku langsung tidur dan lampunya aku 
matiin. Sekitar jam 23.30 wib, tiba-tiba aku bangun dan gak 
mau tidur lagi. Aku baca doa tadi biar bisa tidur lagi tapi gak 
bisa, mataku bener-bener gak mau merem. Aku lirik ke 
ruang tamu bener-bener gelap karena lampunya aku matiin 
cuma lampu di dapur yang jadi penerang malam itu. Waktu 
aku mau baringan ke kanan tiba-tiba badanku kaku gak bisa 
di gerakin sama sekali. Dalam hati aku bilang 'ini gak bener, 
aku harus bisa lawan aku gak boleh lemah.' Aku baca lagi 


surah Al Fatihah, surah Al Ikhlas, surah Al Falag, surah An 
Nas, dan Ayat Kursi alhamdulillah badan ku gak kaku lagi 
tapi itu gak berlangsung lama. Lagi-lagi aku gak bisa 
gerakin bada nku, untuk gerakin tangan aja aku gak bisa. 
Aku masih berusaha melawan sosok yang mengganggu ku, 
saat aku berusaha melawan sosok itu muncul tepat didepan 
muka aku. Aku coba untuk menguasai diriku supaya gak 
takut dengan sosok didepan ku. Ku baca lagi doa tadi dan 
sosok itu menghilang tapi aku bisa ngerasain kalo dia masih 
berada disekitar ku. Sosoknya seperti ular yang sangat 
besar tapi kepalanya menyerupai manusia, berambut 
panjang, dengan taring yang tajam, dan berwajah cantik. 
Walaupun begitu aku sangat takut melihatnya apalagi 
taringnya yang tajam seperti ingin memakan ku. Saat sosok 
itu menghilang aku langsung berlari ke kamar Nenek dan 
tidur disana, aku gak bilang kalo aku diganggu oleh sosok 
tersebut karena aku khawatir Nenek pasti bakalan cerita 
sama orangtua ku. 


Aku gak tau kenapa akhir-akhir mereka balik ganggu waktu 
tidur ku seperti dulu. Bahkan kalo jam 12 malam aku pasti 
ke bangun dan gak bisa tidur lagi, biasanya kalo udah 
seperti itu aku sering dengerin murottal ayat al-gur'an atau 
shalat supaya tenang dan gak di ganggu sama mereka. 


Bertemu dengan yg lainnya 


Aku pikir setelah menikah, tidak ada lagi mereka yg sering 
mengusikku. Aku salah, justru mereka semakin banyak dari 
yg aku lihat. Pada hari bahagia itu, aku disibukkan dengan 
berbagai aktivitas yg membuatku lupa pada keberadaan 
mereka, saat tiba di rumah keluarga baruku. 


Di sinilah semuanya bermula, malam itu sekitar pukul 10.00 
malam aku mengistirahatkan diriku sebelum besoknya 
kembali disibukkan dengan aktivitas baruku. Kira-kira 10 
menit aku ingin tidur namun mereka datang. Aku belum 
pernah bertemu mereka sebelumnya, mereka yg 
berperawakan sedang datang menemuiku sambil berkata 
dengan bahasa yg aku tidak mengerti artinya apa. Namun 
dari yg aku lihat itu semacam perkenalan dan juga 
sambutan dari mereka. Sosoknya sudah tua yg satu laki-laki 
dan perempuan, suaranya sangat lembut, ini pertama 
kalinya aku bertemu mereka, dan yg ku tau mereka adalah 
generasi kedua leluhur. Oke, baiklah kurasa sudah cukup 
akhirnya aku tertidur kembali dan lagi aku terbangun 
dengan suara dan kedatangan mereka. 


Haduhhh jika sudah seperti ini biasanya sulit untuk bisa 
tidur lagi pikirku saat itu. Aku mengambil ponselku dan 
mendengarkan alunan indah murottal berharap bisa tidur 
sebentar saja. Tapi masih tidak bisa, entahlah sepertinya 
mereka ingin mengganggu istirahat ku. Ya, benar sekali ada 
seorang anak kecil perempuan yg tinggal di plafon kamar 
kami, anak kecil yg sangat takut untuk keluar rumah karena 
diluar ada Kunti yg selalu berdiri di dekat pohon belimbing 
yg sudah di tebang makanya dia selalu berlari-larian di 
dalam rumah. 'aku mau tidur jangan ganggu dulu ya, 
mainnya besok lagi aja. Sekarang main di belakang aja ya' 
ucapku saat melihatnya di dekat pintu kamar. 


Besoknya, aku di ajak oleh adik ipar ku kerumah Tante yg 
tidak jauh dari rumah kami. Dan disana adik ipar ku 
menanyakan tentang perihal yg aku lihat. 'Padahal aku blm 
mau menceritakan tentang ini, ehhh udah di tanya duluan' 
baiklah akupun menceritakan semuanya darimana dan 
bagaimana aku bisa mempunyai kemampuan ini. Sedikit 
takut juga antusias mereka mendengar ceritaku, dari sana 
aku bisa melihat bahwa dengan aku mempunyai 
kemampuan ini tidak membuat mereka jadi takut. Bahkan 
mereka sangat antusias dengan apa yg aku ceritakan. Aku 
yg tadinya sempat berpikir bahwa mereka akan takut dan 
tidak percaya pada hal seperti itu ternyata kebalikannya. 
Justru mereka menceritakan pengalaman yg pernah mereka 
rasakan kepadaku saat itu. Alhamdulillah, aku sedikit lega 
mendengar mereka yang terbuka dan percaya padaku. 


Maaf ya kemarin-kemarin aku gak lanjut ceritanya lagi, 
karena ada beberapa hal yg harus aku selesaikan. Hehehehe 
ceritanya pendek dulu ya soalnya ngetik dari hp. Oke, 
selamat membaca teman-teman semuanya 


Rumah Baru 


Kurang lebih 2 Minggu aku tinggal dirumah mertuaku, 
keesokkannya suamiku mengajak tinggal dirumahnya yg 
cukup jauh dari rumah orangtuanya. Dalam perjalanan, aku 
berharap tidak ada yg aku lihat dan semuanya berjalan 
normal seperti biasanya. Pukul 23.30 kami tiba dirumah, 
suasananya begitu sepi karena semuanya tetangga sudah 
beristirahat. Tak ada yg mencurigakan, semuanya baik-baik 
saja. Leganya, aku merasa sangat bahagia bisa terbebas 
dari gangguan mereka. 


Eitssss tunggu dulu, itu tidak berlangsung lama. Selang 
beberapa hari setelah kepindahan kami, aku melihat sosok 
yg sangat menggangu. Sosok yg tidak asing lagi ditelinga 
kalian. Yaaaaa, tepat sekali. Tidak lain dan tidak bukan 
adalah si Tante. Awalnya aku merasa bahwa dia seperti 
mengawasi ku, bahkan setiap yg aku kerjakan selalu diawasi 
olehnya. Takut? Iya, aku takut karena aku belum tau apa 
maksudnya. Selama satu minggu aku selalu diawasi 
olehnya. Karena mulai risih, aku menceritakan apa yg aku 
rasakan dan yg aku lihat pada suamiku. Respon suamiku 
sedikit membuatku tenang dan tidak merasa takut. 'Biarin 
aja ya, selagi kita tidak menggangu mereka, mereka juga 
gak bakalan ganggu kita. Intinya jangan lupa untuk 
beribadah dan berdoa ya.' 


Huft. Sore itu aku merasa sangat lelah karena membereskan 
semua pekerjaan rumah. Sambil menunggu waktu shalat 
aku duduk sambil bershalawat, tak terasa tiba waktunya 
untuk shalat. Pada saat ingin berdiri, aku mencium sesuatu 
yg sangat wangi di dekatku. Ingin rasanya aku melihat 
kearah belakang namun aku tidak ingin karena aku harus 
melanjutkan shalatku. Lama-kelamaan baunya hilang, 
namun sosoknya masih ada disekitar rumah kami. Tak 


hentinya aku melantunkan shalawat dan juga ayat Al- 
Our'an. Alhamdulillah, sosoknya pergi entah kemana dan 
aku bisa melakukan aktivitas lagi. Saat suami pulang dari 
bekerja, aku mulai menceritakan apa yg barusan terjadi. Aku 
melihat ada kecemasan dalam sorot matanya, namun aku 
meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. 


Kini, aku mulai terbiasa dengan sosok ini. Walaupun aku 
masih sering takut saat sosoknya yg muncul secara tiba- 
tiba. Selama dia tidak menggangu kami, biarkan saja selagi 
yg kita kerjakan tidak menggangu mereka... 


